WikipediA 

Bahasa Tobelo 


Bahasa Tobelo adalah bahasa dari kelompok bahasa 
Halmahera Utara yang dituturkan di pulau Halmahera dan 
di beberapa pulau di sekitarnya. Pusat penuturan bahasa 
Tobelo berada di kecamatan Tobelo dan Tobelo Selatan, 
Halmahera Utara yang terletak di pantai barat Teluk Kao. 

Dialek 

Enam dialek utama umumnya diakui (Voorhoeve; 1988): 

■ Heleworuru 

■ Boeng 

■ Dodinga 

■ Danau Paca (Tugutil) 

■ Kukumutuk (Tugutil) 

■ Popon (Tugutil) 

Selain dari ketiga dialek Tugutil tersebut, suku Tugutil 
alias "Tobelo Dalam" dilaporkan mempunyai beberapa 
variasi dialek tambahan, tetapi hal ini belum 
didokumentasikan secara tepat (Voorhoeve; 1988). 

Selain itu, berdasarkan persentase kesamaan dalam 
kosakata dasar, (Voorhoeve; 1988) mengelompokkan lima 
bahasa Halmahera Utara lainnya sebagai dialek dari 
bahasa putatif yang dinamakannya "Halmahera Timur 
Laut". Bersama dengan bahasa Tobelo, bahasa putatif 
tersebut mencakup Galela, Loloda, Modole, Pagu dan 
Tabaru. Sebagian besar orang Halmahera tidak 
menyamakan bahasa-bahasa mereka dengan bahasa 
meskipun mereka mengakui adanya kesalingpahaman 
bahasa. 


Wilayah 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


ISO 639-3 


Tobelo 

Halmahera Utara, Indonesia 

27,720 (2000) (tidak tercantum 
tanggal) 

Papua Barat 

■ Halmahera Utara 

■ Galela-Tobelo 

■ Tobelo 
Kode bahasa 

tlb 



Daerah penyebaran penutur bahasa Tobelo. 


Tobelo, 
dari segi 


Uji coba Wikipedia 
0, Bahasa Tobelo di 

Wikimedia Incubator 


Pranala luar 


(Inggris) Bahasa Tobelo (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=tlb) di 
Ethnologue 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Tobelo&oldid=16626939" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Maret 2020, pukul 01.36. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



































